i 



PROPOSAL 



DAUROH TAUHIB III 



Malang, 2-7 Juli 201 1 



Berbekal dengan Ilmu dan Atrial Sholih, 



Meraih Kebaikan dan Kebahagiaan Dunia dan 




Akhirat. 



// 









Forum Studi Islam Mas j id Muhajirin 

Jl. Bendungan sigura-gura No. 10 Malang - 577931 



BAURQH TAUHIB III 



LEMBAR PENGESAHAN 



PROPOSAL KEGIATAN 



DAUROH TAUHID III 



Forum Studi Islam Mas j id Muhajirin 



'Berbekal dengan Tauhid dan Amal Sholih, Meraih Kebaikan dan 
Kebahagiaan Dunia dan Akhirat." 



Ketua Pelaksa; 




(Faisal Abu Annisa') 



Malang, 31 Mei 2011 
Sekretaris, 




(Abdi Dzul Ikram H) 



Ketua Ta'mir 
Masjid Muhajirin, 




(Drertrraryono AR) 



DAUROH TAUHIB III 



■j Muqodimah 

(Jj -"" ^i A^l S -^J Cy 'LilLoE-l dlliiui (j-aj Llmfljl jjju (j^i AU U jj*jj ajsiHuiij 4jjxluijj a-LnaJ At) Aa^jI /)! 
afrlll 0^_>J-"JJ "-^C ha'.a (jl ^ Alj <U liljJu V s^i.j <)il Vj "Ul V (jl ^ *■ Ij AJ (_J^lA !)(i <U J. al {JAj a! 

1 102 ! (j^^)- *^} u J '"''"'" p-^j *^! lP j^ "^j ^ ^ (3^ ^ IjSjI _ji«l (jjjjJI Lgj L 

A\\ \jsH\j ?.LuiJj I JJJ^ *^L^J Lafrla CliJj LftAJj Lfrla (Jjl^j e.!^ I j (_>uij (j-o aaala (_j-1jI ;»^JJ !j£i! (_)Jj]l Ljj Lj 

Luaj aj£j]& (jl£ <iiil Li] aLi.j^lj 4j JjLLuj ^ill 

{1 : *Lu^l } 

^ aJjjojjj ^ill »JaJ (j^J j»^JjJ ^ j»^J J^iJ a^JLaC-l a£l 7tij-aJ I A) JLuj Vj3 Ijljiij <&l Ijkjl \j!a\ (jjill Lg_jLj 

{71-70 : s->l>Vl} Ui^ ljj* > 

: Au LoS 
. jLill ^ AJ !>Lja J£j Aj !>L^a <ti 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi sebagai dai 
dan pemberi petunjuk, mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan 
menjadikan mereka sebagai cahaya dan sinar yang menerangi alam semesta. Shalawat 
dan salam semoga tercurahkan kepada hamba Allah dan Rasul-Nya, Muhammmad 
Shollallahu alaihi wassallam yang diutus Allah dengan membawa petunjuk dan agama 
yang benar hingga yaumul qiyamah sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan 
serta menjadikan beliau sebagai penutup para nabi. 

Dauroh Tauhid III Tahun 1432 H ini diselenggarakan oleh Forum Studi Islam 
Masjid Muhajirin bekerja sama dengan Takmir Masjid As-Salam dan Takmir Masjid 
Qalbun Salim. Kami merasa ikut terpanggil untuk memperluas jangkauan dakwah ke 
seluruh lapisan masyarakat. Tidak terkecuali para mahasiswa baru yang sesuai 
fitrahnya membutuhkan nilai-nilai kelslaman yang murni dan lurus sebagaimana mula 
pertama Islam diturunkan yakni sebagi Rahmatan HI 'alamin. 

Mudah-mudahan Dauroh Tauhid III ini mampu memberikan wawasan dan 
keyakinan yang mantap akan misi kehidupannya di dunia dan akherat, juga dapat 
kembali kepada Pencipta kita dengan membawa keimanan yang ikhlas sempurna. Insya 
Allah. 



BAUROH TAUHIB III 



■• 



Latar Belakang 



Tauhid adalah asas Dienul Islam, pilar agama dan inti risalah ilahi serta 
tujuannya. Tauhid merupakan poros sekaligus sandaran agama, seluruh persoalan 
akan bermuara kepadanya dan sangat bergantung kepadanya. Segala persoalan 
berawal dari Allah dan dikembalikan juga kepada Allah pula. 

Ilmu Tauhid adalah ilmu yang sangat mulia, sangat tinggi kedudukanya 
melebihi segala kebutuhan. Sangatlah penting melebihi segala kepentingan, sebab hati 
tidak akan hidup dan tidak akan memeperoleh ketenangan kecuali dengan mengenal 
Robbnya, sesembahannya dan penciptanya. Dan juga mengenal asma' dan sifat Rabb 
ta'ala. 

Oleh karena itu, dauroh ini diprogramkan dalam upaya menanamkan nilai 
Tauhid kepada peserta dengan metode pembelajaran yang mengena dan 
menyenangkan. Sehingga timbul kesadaran pribadi dan masyarakat untuk terus 
mencari ilmu kepada ulama dan belajar dari kehidupan di alam semesta melalui ayat- 
ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 



Landasan 

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala : 

i. "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 

tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 

akan dimintai pertanggungjawaban. " (Q.S. Al Isra' 36 ) 
ii. "Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah 

orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali Tmran 104) 
Hi. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada 

Allah, mengerjakan amal yang shaleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk 

orang-orang yang berserah diri " (Q.S. Fushshilat 33) 
iv. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya hendaklah ia 

mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun 

dalam beribadat kepada Nya. (QS. Al Kahfi 110) 



DAUROH TAUHID III 

b. Sabda Rasulullah Shollallahu alaihi wassallam : 

i. "Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan 
memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di 
salah satu dari rumah-rumah Allah mereka membaca Kitabullah dan saling 
mengajarkannya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, 
diliputi oleh rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut- 
nyebut mereka kepada siapa saja yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang 
berlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh 
nasabnya." (HR. Muslim dalam Shahih-nya) 

ii. " Siapa yang mengajak kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang 
mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan siapa yang 
mengajak kesesatan maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya 
tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun " (HR Muslim) 



ill 

■ 
■I 



Tujuan 



Dauroh ini diselenggarakan dengan harapan dapat memberikan ilmu dan 
wawasan kepada peserta tentang tauhid, sehingga dapat mencetak pribadi yang 
bertauhid, beramal dan berprestasi dihadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan 
diadakannya kegiatan Dauroh Tauhid III ini adalah : 

i. Menjelaskan dan memahamkan peserta tentang pentingnya aqidah yang 

benar yakni menyeru kepada kalimat tauhid. 
ii. Memberikan motivasi kepada mahasiswa muslim agar kembali berpegang 

teguh pada Al-Qur'an dan Assunah dengan pemahman para sahabat. 
Hi. Timbulnya semangat dan kesadaran peserta untuk mencari ilmu syafi 
iv. Mendekatkan dan menanamkan kecintaan peserta pada majelis ilmu dan 

sahabat-sahabat yang shalih. 
v. Meningkatkan ukhuwah islamiyyah 
vi. Mempersiapkan kader yang berkualitas yang siap mengemban amanah 

dakwah kepada umat. 
Sehingga terwujudlah masyarakat dengan beraqidah yang benar yaitu beribadah 
dengan ilmu yang benar dan dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT 
guna mengembalikan izzah (kemuliaan) Islam di dada-dada masyarakat dan pemuda 
muslim. 



DAUROH TAUHIB III 



« Nama Kegiatan 

Dauroh Tauhid III Tahun 1432 H 

■ll 

Tema Kegiatan 



"Berbekal dengan Tauhid dan Amal Sholih, Meraih Kebaikan dan 
Kebahagiaan Dunia dan Akhirat." 

Ill 

Bentuk Kegiatan 



Kajian Umum, diskusi dan tanya jawab 



Waktu Kegiatan 



Sabtu - Kamis, 30 Rajab- 5 Sya'ban 1432 H ( 2 - 7 Juli 2011) 

^_ Tempat Kegiatan 

Masjid Muhajirin 

■li 

^J Pelaksana Kegiatan 

Dauroh ini diselenggarakan oleh : 

Forum Studi Islam Masjid Muhajirin 

Bekerjasama dengan 

1. Takmir Masjid As-Salam 

2. Takmir Masjid Qalbun Salim 



DAUROH TAUHID III 
■■■ 

^_ Sasaran Kegiatan 

Pelajar SMU/ seder aj at, mahasiswa, masyarakat umum dan undangan-undangan 
di kota malang dan sekitarnya. 

Susunan Acara 



Terlampir (Lampiran 1) 

^ Susunan Panitia 

Terlampir (Lampiran 2) 

^ Anggaran Dana 

Terlampir (Lampiran 3) 

■li ^_^ 

• Khotimah 

Demikian proposal ini kami susun dalam rangka mensyi'arkan dakwah 
islamiyah yang haq yaitu dakwah kembali kepada pemahaman para sahabat 
khususnya di kota Malang dan sebagai realisasi program yang telah kami rencanakan. 
Dalam mewujudkan tujuan kegiatan ini, kami sadar bahwa kegiatan yang diusulkan ini 
memerlukan dukungan semua pihak untuk merealisasikannya. Oleh karena itu kami 
mengharapkan bantuan dan dukungan dari semua pihak untuk program tersebut. 

Kepada Allah kita memohon dan menggantungkan segala harapan. Semoga 
kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan mendukung laju dakwah ke jalan Allah 
yang sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah dengan pemahaman para sahabat. 

Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih, Jazakumullahu 
khairan. Semoga Allah membalas semua bantuan dan dukungan yang ada sebagai amal 
jariyah. Amien. 



BAUROH TAUHIB III 



Lampiran 1 



SUSUNAN ACARA 



Hari& 
Tanggal 


Waktu 


Acara 


Pemateri 


Sabtu, 

2Juli 

2011 M 


Pembatal Keislaman 


07.00-08.00 


Registrasi Peserta 




08.00-08.30 


Pembukaan 




08.30-09.30 


Materi I 


Ust. DR. Ali 
Musri, MA. 


09.30-09.45 


Istirahat 




09.45-10.45 


Materi II 


Ust. DR. Ali 
Musri, MA. 


10.45-11.15 


Tanya Jawab 




11.15-15.30 


Istirahat, Sholat, Makan 




15.30-16.30 


Materi III 


Ust. DR. Ali 
Musri, MA. 


16.30-17.00 


Tanya Jawab 




17.00-18.00 


Istirahat, Sholat 




18.00-19.00 


Materi IV 


Ust. DR. Ali 
Musri, MA. 


19.00-19.30 


Tanya Jawab 




19.30-19.40 


Pengumuman 




Ahad, 

3Juli 

2011 M 


Adab Berkhilaf dan Mensikapi Khilaf Ulama 


07.00-08.00 


Registrasi Peserta 




08.00-09.00 


Materi I 


Ustadz DR. Muh. 
Arifin Badri, MA 


09.00-09.30 


Tanya Jawab 




09.30-09.45 


Istirahat 




09.45-10.45 


Materi II 


Ustadz DR. Muh. 
Arifin Badri, MA 


10.45-11.15 


Tanya Jawab 





BAUROH TAUHIB III 





11.15-13.00 


Istirahat, Sholat, Makan 




13.00-14.00 


Materi III 


Ustadz DR. Muh. 
Arifin Badri, MA 


14.00-14.30 


Tanya Jawab 




14.30-14.40 


Pengumuman 




18.00-19.00 


Materi IV 


Ustadz DR. Muh. 
Arifin Badri, MA 


19.00-19.30 


Tanya Jawab 




19.30-19.40 


Pengumuman 




Senin, 

4Juli 

2011 M 


Menjawab Kerancuan Syubhat Pelaku Kesyirikan 


07.00-08.00 


Registrasi Peserta 




08.00-09.00 


Materi I 


Ust. Muhammad 
Ayyub, L.c. 


09.00-09.30 


Tanya Jawab 




09.30-09.45 


Istirahat 




09.45-10.45 


Materi II 


Ust. Muhammad 
Ayyub, L.c. 


10.45-11.15 


Tanya Jawab 




11.15-13.00 


Istirahat, Sholat, Makan 




15.30-16.30 


Materi III 


Ust. Muhammad 
Ayyub, L.c. 


16.30-17.00 


Tanya Jawab 




17.00-18.00 


Istirahat, Sholat 




18.00-19.00 


Materi IV 


Ust. Muhammad 
Ayyub, L.c. 


19.00-19.30 


Tanya Jawab 




19.30-19.40 


Pengumuman 




Selasa, 

5Juli 

2011 M 


Pilar-Pilar Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jama 'ah 


07.00-08.00 


Registrasi Peserta 




08.00-09.00 


Materi I 


Ustadz Abu Ihsan 
Al-Atsari 



BAUROH TAUHIB III 





09.00-09.30 


Tanya Jawab 




09.30-09.45 


Istirahat 




09.45-10.45 


Materi II 


Ustadz Abu Ihsan 
Al-Atsari 


10.45-11.15 


Tanya Jawab 




11.15-13.00 


Istirahat, Sholat, Makan, Mandi 




13.00-14.00 


Materi III 


Ustadz Abu Ihsan 
Al-Atsari 


14.00-14.30 


Tanya Jawab 




14.30-14.40 


Pengumuman 




18.00-19.00 


Materi IV 


Ustadz Abu Ihsan 
Al-Atsari 


19.00-19.30 


Tanya Jawab 




19.30-19.40 


Pengumuman 




Rabu, 

6Juli 

2011 M 


Komparasi Aqidah Syi'ah dan Sufiyyah 


07.00-08.00 


Registrasi Peserta 




08.00-09.00 


Materi I 


Ust. Agus Hasan 
Bashari. Lc, 
M.Ag 


09.00-09.30 


Tanya Jawab 




09.30-09.45 


Istirahat 




09.45-10.45 


Materi II 


Ust. Agus Hasan 
Bashari. Lc, 
M.Ag 


10.45-11.15 


Tanya Jawab 




11.15-13.00 


Istirahat, Sholat, Makan 




13.00-14.00 


Materi III 


Ust. Agus Hasan 
Bashari. Lc, 
M.Ag 


14.00-14.30 


Tanya Jawab 




14.30-14.40 


Pengumuman 




Kamis, 
7Juli 


Tashfiyah Wa Tarbiyah 



BAUROH TAUHIB III 



2011 M 


07.00-08.00 


Registrasi Peserta 




08.00-09.00 


Materi I 


Ust. Abu Ibrohim 
AH 


09.00-09.30 


Tanya Jawab 




09.30-09.45 


Istirahat 




09.45-10.45 


Materi II 


Ust. Abu Ibrohim 
Ali 


10.45-11.15 


Tanya Jawab 




11.15-13.00 


Istirahat, Sholat, Makan 




13.00-14.00 


Materi III 


Ust. Abu Ibrohim 
Ali 


14.00-14.30 


Tanya Jawab 




14.30-14.40 


Pengumuman 





BAUROH TAUHIB III 



Lampiran 2 



SUSUNAN PANITIA 



Penasehat 



- Ustadz Agus Hasan Bashori, Lc, M.Ag 

- Drs. H. Taryono AR 



Steering Committe (SC) 



Saiful Bahar 
Hafidhullah Hanif 



Orginizing Committe (OC) 

Ketua Pelaksana : Faisal Abu Annisa' 
Sekretaris 



Bendahara 



: Abdi Dzul Ikram Hasanuddin 

1. Riki Ariwibowo Paputungan 

2. Farhan 

: M. Yudistya Perdana 

1. Najmi 

2. Ekik 





Sie Acara 




Sie Transportasi 


& Akomoda 


Ko : Romi 




Ko 


: Galuh Surya 




• Sofyan 


Rachmad 




• Yaman 


Deni 


• Lucki 


M. Hasyim 




• Reza 


Arta 


• Evin 


Eko 




• Rangga 


Andri A.W 


• Vendi 


Faisal 




• Fathurrahman 


Thoriq 


• Zaki 











Sie Kumsumsi & Perlengkapan 



Ko : Dwi 

• Andi 

• Nur Rohman 

• Ikhwan 

• Nabil 

• Wira 



Ko 



Sie Pubdekdok 


Iqbal 




• Agung 


Rahmat Ari 


• Arief 


Feri W 


• Muslimin 


Praja 


• Mas Arif 


Muqri 


• Ramadhan 





Sie Kesehatan 



Ko : Bagas 

• Aziz 

• Helmi 

• Zaki Yamani 



BAUROH TAUHIB III 



Lampiran 3 



ANGGARAN DANA 



PEMASUKAN 


Kas Daurah Tauhid II 


18.475.000 




Donatur 


26.197.000 










TOTAL PEMASUKAN 


Rp. 44.672.000 



PENGELUARAN 


Kesekretariatan dan Bendahara 


Pembuatan ATM 


40.000 




Surat-menyurat 


150.000 




Proposal 100 @ 5.000 


500.000 




LPJ 


200.000 


1.500.000 


Tinta & Maintenance 


200.000 




Buku Kwitansi 


10.000 




ID Card Panitia 


400.000 




Sie Acara 


Fee pemateri: 






> Pulau Jawa 5X @ 700.000 


3.500.000 




> Luar Pulau Jawa IX @ 900.000 


900.000 




Oleh-oleh pemateri 6X @ 50.000 
Fee Moderator 6X @50.000 


300.000 
300.000 
600.000 
500.000 
500.000 


6.600.000 


Door Prize 100.000 X 6 hari 
Telephon 
Perlengkapan Pemateri 




Sie Konsumsi & Perlengkapan 


Snack peserta & panitia 






1500 x @ 500 x 6 hari (pagi) 


4.500.000 




Air Minum peserta & panitia 






10 kerdus x 6 hari x @ 15.000 


900.000 




Konsumsi Peserta & panitia 






140 x @ 15.000 x 6 hari 


12.600.000 




Konsumsi pemateri 






6 x @ 30.000 


180.000 





BAUROH TAUHIB III 



Snack pemateri 






6 x @ 7.000 


42.000 




Sewa Sound System 




21.222.000 


6 Hari x @ 300.000 


1.800.000 




Sewa LCD 6 Hari 


1.200.000 




Sie Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 


Buku Materi 500 x @ 7.000 


3.500.000 




Poster A3 500 lembar 


700.000 




Baliho (2 x @ 250.000) 


500.000 




Leaflet 2 rim x @ 50.000 


100.000 




Biaya Kirim Surat 


650.000 


6.950.000 


CD Daurah 


1.500.000 




Sie Transportasi dan Akomodasi 


Transportasi Pemateri: 






> Pulau Jawa 5 x @100.000 


500.000 




> Luar Pulau Jawa 1 x @ 2.500.000 


2.500.000 




Transportasi Peserta 
Penginapan Peserta 
Penginapan pemateri 6 x 250 .000 


1.800.000 
1.600.000 
1.500.000 


7.900.000 


Sie Kesehatan 


Biaya Pengobatan 


400.000 




Biaya Obat-obatan 


100.000 


500.000 


TOTAL PENGELUARAN 


Rp. 44.672.000 



